PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL BAJERA 
NOMOR : 18 TAHUN 2022 


TENTANG 


PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TOGA 


Menimbang: a. 


Mengingat : 


. 


DAN KETERAMPILAN (AKUPRESUR) 
DESA BAJERA 


PERBEKEL DESA BAJERA 


Bahwa salah satu strategi Pembangunan Kesehatan untuk 
mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan 
hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan 
secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang 
salah satunya dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga 
(TOGA) dan Akupresur, 


Bahwa sesuai peraturan Mentri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor : 9 tahun 2016 tentang Upaya 
Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan 
Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan, 


Bahwa Asuhan Mandiri bertujuan agar masyarakat sehat 
secara mandiri dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga 
(TOGA) dan Akuperur, sehingga diperoleh keluarga yang sehat, 


. Bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat 


terhadap penyelenggaraan asuhan mandiri di masyarakat 
maka perlu dibentuk dan ditetapkan adanya kelompok 
Asuhan Mandiri di tiap tingkat Desa melalui Surat Keputusan 
Perbekel. 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 


Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6231), 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864: 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091), 


. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i14 Tahun 2014 


tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 


. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 


tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 


. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 


Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1203k 


. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 


Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261), 


10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 


Lt, 


tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424): 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035): 


12. 


13. 


14, 


15. 


UG. 


20. 


al. 


Menetapkan 


Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ): 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan 
Tahun 2019 Nomor 73 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian dari 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 87 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 
di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 
Nomor 23 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2021 Nomor 52 ), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bajera 
Tahun 2017 Nomor 3), 

Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran 
Desa Tahun 2016 Nomor 5), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Lembaran Desa 
Tahun 2021 Nomor 05), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 06 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Lembaran 
Desa Tahun 2021 Nomor 06): 


MEMUTUSKAN 


Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan 
Keterampilan (Akupresur) Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, 
Kabupaten Tabanan. 


PERTAMA 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


KELIMA 


Susunan kelompok Asuhan Mandiri pemanfaatan Toga Dan 
Keterampilan (Akupresur) Desa Bajera terdiri dari : 


Ketua : NI KADEK UMI INDAYATI 
Sekretaris : IDA AYU WULANDARI SAGITA 
Bendahara : NI WAYAN SRINAWI 


Anggota :- MARSIA DEVI 
- NI KADEK SUTAMI 
- SRI SANTI 


Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan 
Keterampilan (Akupresur) wajib menyusun kegiatan 
Kelompoknya yang difasilitasi oleh fasilitator Puskesmas. 


Dalam melaksanakan kegiatannya Kelompok Kelompok 
Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Keterampilan 
(Akupresur) mengacu pada permenkes Nomor 9 tahun 2016 
tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui 
Asuhan mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur. 


Dalam melaksanakan kegiatan Asuhan mandiri didampingi 
oleh Fasilitator Puskesmas didampingi oleh mitra terkait. 


Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
“sPada- tanggal 05 Januari 2022 
/ PERBEKEL DESA BAJERA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


ta ul 


Arsip. 


Camat Selemadeg 
Ketua BPD Desa Bajera 
Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 


